Kunci: Les komputer terdekat 
Judul: Tempat les komputer terdekat di sekitar Anda? Ada Flashcom! 


Deskripsi: Flashcom adalah tempat les komputer terdekat di sekitar Anda 
dengan metode les bersama teman-teman, kami membantu Anda belajar secara 
mudah dan efektif serta mengasah kemampuan IT Anda. 


Isi: 


Komputer sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada bangunan 
di sekitar Anda yang tidak memiliki perangkat komputer dan tanpa kita sadari, ia 
telah menjadi sarana untuk berbagi informasi sekaligus juga media komunikasi. 
Semakin teknologi berkembang, kemampuan dalam bidang IT sangat diperlukan 
untuk masa depan. Flashcom menyediakan tempat les yang dapat meningkatkan 
kemampuan IT Anda dengan diajarkan langsung oleh trainer praktisi maupun 
akademi yang berpengalaman. Saat ini Flashcom memiliki beberapa kantor di 
kota Surabaya, Medan dan Palangkaraya. Temukan kantor Flashcom terdekat 
atau Anda dapat mengikuti les daring/online melalui Zoom atau Gmeet. 


Kursus yang tersedia di Flashcom saat ini ada begitu banyak, seperti 
administrasi perkantoran, animasi dan video, desain (arsitektur, grafis dan 
interior) dan pemrograman (web design, website dan android). Anda dapat 
melihat lebih detail dengan mengunjungi website kami 
www.Flashcomindonesia.com atau mengetik Flashcom Indonesia di mesin 
pencarian Google Anda. 


Jika Anda berminat meniti karir di bidang desain grafis, Anda dapat memulainya 
dengan mempelajari software Adobe Illustrator, Photoshop, Indesign dan 
CorelDraw di Flashcom. 


1. Adobe Illustrator 
Software ini dikembangkan oleh Adobe dan digunakan para desainer 
grafis untuk membuat logo, karakter ilustrasi vektor ataupun animasi. 
Hampir serupa dengan CorelDraw, hanya saja Anda dapat menambahkan 
bentuk secara visual bisa dengan menonjolkan dari sisi warna atau 
gradiasinya. 


2. Adobe Photoshop 
Photoshop biasanya digunakan untuk mengedit dan memanipulasi 
gambar, memperbaiki kualitas gambar atau video serta membuat efek. 
Software ini sering digunakan oleh pemula karena toolsnya yang mudah 
untuk dipahami saat membuat desain. Biasanya software ini dapat 
dimanfaatkn untuk membuat sablon, logo, flyer, banner, spanduk dan 
produk desain grafis lainnya. Perbedaannya photoshop tidak dapat 
menggunakan vektor seperti pada illustrator. 


3. Adobe InDesign 


Software ini hampir sama dengan illustrator karena program yang 
berbasis vektor namun fokusnya pada halaman atau rancangan sepert 
membuat e-book, homepage, majalah, buku, koran bahkan brosur 
biasanya memanfaatkan software Adobe InDesign. Penerbit, kreator 
maupun perusahaan media cetak sering menggunakan software ini untuk 
menyusun atau mengatur tata letak media cetak ataupun media digital 
agar mudah dibaca dan dipahami. 


4. CorelDraw 
Software ini dikembangkan oleh Corel Corporation yang diciptakan untuk 
membuat desain vektor, desain undangan atau sampul buku bahkan 
membuat sebuah kartun atau ilustrasi. Keunggulan dari CorelDraw yaitu 
memiliki template khusus agar memudahkan pengguna untuk membuat 
pencitraan desain berbasis visual, dan dapat menggunakan fitur 
kolaborasi dengan banyak orang atau desainer, fitur tipografi yang 
menyediakan begitu banyak font dan fitur unggulan lainnya. 


Tertarik untuk bisa mahir menggunakan software di atas? Tingkatkan 
keterampilan desain Anda dengan mengikuti kursus desain grafis di Flashcom 
terdekat. Atau dapat mengikuti kursus secara online dan sendiri maupun 
berkelompok. Jadwal belajar fleksibel, full praktik dan materi dapat disesuaikan 
dengan Anda. Hubungi kami melalui Hotline / WhatsApp: 0816-1500-8008 


